PELAJARAN NAHWU DARI KITAB AL AJURUMIYAH 

Pelajaran Keduabelas 

"MURAJAAH" 
LATIHAN SOAL 

Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan baik tanpa melihat catatan pelajaran yang telah lewat, untuk 

menguji sejauh mana pemahaman kalian dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat! 

A: 

1 . Sebutkan alamat-alamat Trab yang dimilki Rafa ! 

2. Sebutkan kalimat yang dirafa ? dengan Dhammah! 

3. Sebutkan kalimat yang dirafa' dengan Nun! 

4. Sebutkan definisi Jamak Taksir! 

5. Sebutkan defmisi Jamak Muannats Salim! 

B: 

6. Buatlah Isim Mufrad berikut ini menjadi Jamak Muannats Salim! 

7. Buatlah Isim Mufrad berikut ini menjadi Mutsanna! 




8. Buatlah Isim Mufrad berikut ini menjadi Jamak Mudzakkar Salim! 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 



3 



C: 

9. Sebutkan tanda Rafa f dan alasannya pada kalimat-kalimat berikut ini! 
Contoh: 

** - > 

Tanda Rafa'nya dengan Dhammah, karena dia Isim Mufrad. 




Tanda Rafa'nya dengan Alif, karena dia Mutsanna. 




<UteS\ 
u' 

Kunci jawaban dari soal-soal diatas akan kami berikan pada pelajaran yang akan datang. 
Silahkan cocokan jawaban kalian dengan kunci jawaban tersebut! Apakah kesalahan dalam 
menjawab lebih banyak ataukah sebaliknya!? 
PERHATIAN: 

Soal-soal diatas adalah inti sari dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Hal-hal yang dituntut dari 
pelajaran yang telah lewat adalah: 

a) Dapat membedakan antara Isim Mu'rab dan Isim Mabni, karena ini adalah asas ilmu Nahwu. 
b) Mengenal Alamat Rafa'. 

c) Mengenal tempat-tempat dari masing-masing alamat Rafa ? tersebut, seperti Dhammah tempatnya 
dimana saja ? 

d) Mengetahui defmisi Isim (kata benda) dan memahaminya; baik Mufrad (tunggal), Mutsanna 
(ganda) maupun Jamak (lebih dari 2). 

^ Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 2 



NASEHAT: 

Hendaknya kita sering muraja'ah (membaca ulang) dari apa yang telah kita pelajari, terkhushus bagian- 
bagian yang belum kita pahami. 

Hendaknya kita jangan malu untuk bertanya kepada guru kita ataupun kepada teman yang memiliki 
kemampuan lebih dari kita, ketika mendapatkan kesulitan atau masalah yang belum bisa dipahami. Bisa 
juga untuk mempermudah dan saling memberikan semangat, membentuk kelompok belajar dengan 
anggota forum yang lainnya dalam grup tersendiri, untuk saling bertanya dan berbagi faedah seputar 
pelajaran. 

Bersemangatlah untuk meraih keberhasilan dari apa saja yang bermanfaat bagimu, dan jangan sekali- 
kali merasa lemah. Dituntut bagi kita untuk senantiasa bersabar dan terus meminta tolong kepada Allah 
Ta'ala untuk bisa menggapai apa yang kita cita-citakan dari perkara-perkara kebaikan, di dunia maupun 
di Akherat! 

Allah Ta'ala berfirman: 

"dan katakanlah: "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." [QS. Thahaa: 1 14 [ 

(jjg luLL]| V) S JJJ__ L^j] j a!)tl__II j jf ^ j \ jii*Jjujl j 

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. [QS .Al Baqarah: 45 [ 

Dari Abu Hurairah_radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah 
Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah." [HR. Muslim] 

Wallahu a'lam bish shawab. 

[~> ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy, 4 Rabi'ul Awal 1435/ 5 Jan 2013_di Daarul 
Hadits_Al Fiyusy_Harasahallah ]. 



Pelajaran Nahwu Dari Kitab Al Ajurumiyah 3 



3 



